PROPOSAL 

PENGAJUAN DANA UNTUK PEMBANGUNAN 
GEDUNG SEKOLAH MA MUTIARA IMAM ASY- 

SYAFN 

GENTENG - BANYUWANGI 
APRIL 2017 



YAYASAN DARUN NAJAH 
GENTENG - BANYUWANGI 


Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor: AHU-267.AH.01.04 Tahun 2010 

Alamatl : Jl. KH Hasyim Asy'ari No. 99E Genteng-Banyuwangi 


Telp/ Fax: 0333-844913 E-mail: drnnaiah(5)gmail.com 

Cab. Genteng No. Rek 0577-01-004461-50-4 an. LDIP. Imam Asy Syafi’i 


BRI 



Y AY AS AN DARUN NAJAH GENTENG BANYUWANGI 

PONDOK PESANTREN IMAM ASY-SYAFI’I 

Alamat: Jl. KH Hasyim Asyari No. 99E Genteng-Banyuwangi-Jawa Timur 68465 
Telp./ Fax: (0333)-844913 E-mail: drnnaiah@qmail.com 
BRI Cab. Genteng No. Rek 057701000377567 a.n. Yayasan Darun Najah Genteng Banyuwangi 

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Rl: No. AHU-267.AH.01.04 Tahun 2010 


No : 316/06/2534/05.17 

Lamp. : 1 (satu) bendel 

Hal : Permohonan Bantuan Dana 


Kepada Ykh. 

Kaum Muslimin 
Di tempat 

Assalanuf alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 


Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Shalawat dan salam semoga senantiasa 
terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam., keluarga, sahabat dan 
pengikutnya yang setia hingga yaumul akhir. 

Bahwa pendidikan di dalam naungan Yayasan damn najah Genteng hingga tahun 
ajaran 2008-2017, sudah berjalan selama 10 tahun yaitu pendidikan Roudatul Atfal 
Permata Imam Asy Syafi’i, Madrasah Ibtida’iyah Mutiara Imam Asy-Syafi’i dan 
Madrasah Tsanawiyah Imam Asy-Syafi’i sejak pertama berdiri serta pada tahun ini 
akan mendirikan Madrasah Aliyah, setiap tahunnya jumlah santri yang masuk 
mengalami peningkatan baik dari segi kwalitas dan kwantitas, sedangkan gedung kelas 
yang sudah ada, kurang efisien dan kurang maksimum untuk menampung para santri 
baik dari RA, MI, MTs dan MA. 


Maka dari itu insya Allah kami bemiat untuk membangun Kelas Gazebo MA di lokasi 
Pondok Pesantren Imam Asy-Syafi’i, adapun Kelas Gazebo MA sebanyak 3 kelas 


dengan u kuran kelas 6 x 6 m sedangkan dana yang dibutu 


lkan adala 


No 

Rincian Bangunan 

Total m 2 

1 

Ruang kelas Gazebo ukuran 6x6 = 36 x 3 kelas 

108 m 2 

Total luas bangunan 

108 m 2 

Seratus Delapan meter persegi 

Biaya pembangunan per m 2 Rp 1.111 .000,- 

Total biaya yang dibutuhkan 108 m 2 x Rp. 1.111.000 = 119.988.000,- 


i sebagai berikut 


Pembangunan Kelas Gazebo MA kami laksanakan pada awal tahun ajaran 2017-2018. 
Dengan pengerjaan pembangunan kelas yang akan kami laksanakan tersebut, saat ini 
membutuhkan dana. Oleh karenanya kami mohon bantuan dana untuk mewujudkan 
pembangunan lokal kelas Gazebo MA tersebut demi kelancaran proses pendidikan dan 
dakwah islamiyah di Ponpes Imam Asy-Syafi’i dan lingkungan sekitarnya. Dan 
sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan gambar rencana bangunan kelas gazebo. 


Infak bisa disalurkan melalui rekening BRI Cab. Genteng No. Rek 057701000377567 
a.n. Yayasan Damn Najah Genteng Banyuwangi atau melaui telp/sms 085334053911 
/085234096196 dengan format = Nama#KotaAsal#Gazebo#Nominal 

Demikian permohonan ini kami buat agar menjadi perhatian dan atas terealisasinya 
kami sampaikan Jazakumullahu Khairan Katsiran. 


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 



Mengetahui 



Rencana Bentuk Kelas Gazebu 





